


Bukunya Ritsu

by Akiko Han



Category: We Are All Pitiful/僕らはみんな河合荘
Genre: Friendship
Language: Indonesian
Characters: Ritsu K., Usa K.
Pairings: Usa K./Ritsu K.
Status: Completed
Published: 2016-04-15 08:05:33
Updated: 2016-04-15 08:05:33
Packaged: 2016-04-27 17:41:18
Rating: K+
Chapters: 1
Words: 154
Publisher: www.fanfiction.net
Summary: [drabble] Sepertinya, Usa akan mendoakan semua buku milik Ritsu menghilang agar pemiliknya bertanya kepadanya setiap detik.





	Bukunya Ritsu

**We Are All Pitiful **(c) **Ruri Miyahara**

**Usa x Ritsu, drabble **

**.**

**.**

**.**

**Bukunya Ritsu**

© Akiko Han

**.**

**.**

**.**

**. . . . . . . . . . . . . **

"Usa, apa kau melihat buku bersampul merah?"

Ritsu bertanya dengan wajah yang sedikit memperlihatkan kebingungan. Ia menggaruk pipinya sambil berjalan mondar-mandir dari setiap rak buku menuju rak buku lainnya. Dan Usa yang sedang duduk dengan menyandarkan kepalanya ke meja itu mengedipkan kedua matanya.

"Ah! Yang kaubaca kemarin sore itu ya?"

"Iya."

Usa menegakkan kepalanya, bersama senyuman bahagia karena Ritsu tumben sekali bertanya kepadanya. Ia menunjukkan jari telunjuknya menuju ke arah sudut ruangan. "Itu bukunya, bukan?"

Ritsu melebarkan matanya dalam keadaan gembira karena berhasil menemukan bukunya. Ia baru ingat, ternyata ia meletakkannya di situ setelah membaca kemarin. "Usa, terima kasih." Ia pergi ke kamarnya setelah mengatakan hal itu. Dengan cepat.

Pemuda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia bertopang dagu sembari melihat kepergian Ritsu dengan pandangan yang bisa dikatakan (sedikit) sendu.

"Kapan kau akan menanyakan tentang diriku?" bisik Usa pelan.

**.**

**.**

**.**

**selesai**

**.**

**.**

**.**


End file.
